Ebook Cara Memasang Widget Recent 
Posts di Blogspot 


Untuk menampilkan daftar postingan terbaru atau 
recent posts sobat bisa menggunakan Widget Feed 


bawaan dari blogger. 

Dengan widget feed ini sobat juga bisa 
menampikan daftar postingan terbaru 
berdasarkan label tertentu. 


Bagaimana cara memasangnya? 


Sangat mudah dan tidak pakai ribet. Silakan 


disimak di bawah ini: 
Langkah #1- Login ke Blogger 
Langkah #2 - Setelah itu masuk ke menu “Tata 


Letak dan klik Tambahkan Gadget di mana saja 


yang sobat inginkan. 





III 


Langkah #3 - Scroll ke bawah dan pilih gadget 


bernama Feed” 
Langkah #4 - Masukan URL Feed Blog sobat 


Untuk menampikan daftar postingan-postingan 


terbaru silakan masukan URL seperti ini: 


http://namablogsobat.blogspot.com/feeds/posts/d 


efault 


Nah kalau ingin menampilkan daftar postingan 
terbaru berdasarkan label, maka masukan URL 


seperti ini: 


http://namablogsobat.blogspot.com/feeds/posts/d 
efault/-/Label 


Ganti "namablogsobat.blogspot.com' sesuai dengan 


nama blog milik sobat, dan ganti “Label dengan 


nama label. 


III 





Jika nama label terdiri dari dua kata, maka 


pisahkan dengan tanda 4620” 

kurang lebih nanti jadinya seperti ini: 

NOTE: huruf besar dan kecil pada nama label harus 
sama. 

Jika URL sudah dimasukan, klik tombol “Lanjutkan” 
Langkah #5 - Langkah selanjutnya tinggal edit 
Judul Widget sesuai dengan yang sobat inginkan 
dan klik “Simpan” 


Begituhlah cara memasang widget feed di blogger. 


Semoga bermanfaat. 


III 





